Besar Pasak Daripada Tiang! 
G Lagi! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak Daripada | iang! 
G Lagi! 


Ali Akbar 
Eko Priyo Utomo 


Penerbit ANDI Yogyakarta 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak daripada Tiang? G lagi! 
Oleh: Ali Akbar & Eko Priyo Utomo 


Hak Cipta O 2013 pada Penulis 


Editor : Th. Arie Prabawati 
Setting : Alek 

Desain Cover : Bowo 

Korektor : Susy Oktaviani 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini 
dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk 
memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin 
tertulis dari Penulis. 


Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI) 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 
Yogyakarta 55281 


Percetakan: ANDI OFFSET 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 
Yogyakarta 55281 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Akbar, Ali 


Besar Pasak daripada Tiang? G Lagi!/ 


Ali Akbar & Eko Priyo Utomo: — Ed.I. - Yogyakarta: ANDI, 
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 
xt#126 hlm: 14x 21 Cm. 

10 9 8 7 6 5 4 

ISBN: 978 — 979 — 29 — 3457 — 1 

ISBN (E): 978-979-29-7396-9 

IL Judul 

1. Business 


2. Utomo, Eko Priyo DDC'21 : 650 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Saat ini, di tengah gaya hidup modern dan sifat konsumerisme, 
banyak rumah tangga dan individu yang terjebak utang. Pada 
akhirnya rumah tangga mereka goyah. Akibat buruknya tidak 
hanya berdampak ke orangtua, namun juga ke anak-anak. 


Utang yang tidak terkendali membuat hidup menjadi tidak 
nyaman, rasanya seperti dikejar-kejar. Efek sampingnya merasa 
mengalami kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal 
besar lainnya dalam hidup. Pada awalnya Anda merasa mampu 
membayar, tetapi ternyata malah telat membayar dan akhirnya 
kebablasan. 


Utang dan berbagai perilaku manajemen keuangan negatif 
lainnya ikut berperan dalam membuat orang menjadi bangkrut, 
menyengsarakan kehidupan, dan akhirnya mencelakakan manu- 
sia. 


Dulu ketika belum ada lembaga pembiayaan sebanyak seka- 
rang, orang berutang hanya jika terpaksa. Itu pun sambil 
menahan malu karena dikira tidak punya uang. Tapi di zaman 
sekarang, orang-orang yang bisa dibilang mampu pun tidak 
merasa malu berutang, baik dalam bentuk kartu kredit/CC, 
leasing, mortgage/KPR, dan sebagainya. Bahkan utang ini 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi! 


dianggap sebagai sesuatu yang normal, mulia bahkan wajib 
kalau ingin memiliki cita-cita yang tinggi. 


Buku ini mengajak Anda menuju kekayaan sejati dalam hal 
finansial. Apa pun pekerjaan Anda, asalkan Anda punya kebiasa- 
an keuangan positif, tentu Anda akan menjadi kaya. Tapi 
sebaliknya apa pun pekerjaan Anda, berapa pun penghasilan 
Anda, namun jika kebiasaan keuangan Anda negatif, Anda tidak 
akan pernah menjadi kaya. 


Jika ada tanggapan, saran, dan usulan, silakan kirimkan ke email 
penulis zaki.penulis@gmail.com atau ekopriyou@gmail.com. 


Selamat membaca, Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi. 


Semarang - Jogjakarta @ Mei 2012 


Ali Akbar dan Eko Priyo Utomo 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR.....oocoooococooo.oooo.oo.oooooooooooooo.oooi. 


DAFTAR ISI 


BAB 1 MENGENAL POLA HIDUP POSITIF SECARA 


FINANSIAL ...ooooooooooooooo.oooooooooooooooooo.. 
11 Mengapa Harus Hidup Hemat .....oooooo 
1.2 Pengaturan Anggaran... 


1.21 Tuliskan Semua Pengeluaran Bulanan... 
1.2.2 Jumlahkan Semua Pendapatan.............. 


1.2.3 Kurangkan Pendapatan dengan 
Pengeluaran .....ooocooooooo 


1.2.4 Atur Ulang Budget Anda... 


1.2.5 Mengumpulkan Uang untuk 
Mengurangi Utang... 


1.2.6 Menambah Tabungan dan Investasi...... 
1.2.7 Jalankan Budget Anda... 
1.2.8 Akses Bujet Anda ....ocooooooo oo 


1.2.9 Lakukan Penilaian Ulang... 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SD H& w 


BAB 2 


BAB 3 


Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi! 


13 Tip #1 Bagaimana Mengelola Income Rumah 


Tangga...ooooooooooooooo.oooooom.. 
1.4 Tip #2 Mengatur Uang di Masa Krisis............. 
1.5 Pengaturan Budget dengan Amplop ............... 
MELUNASI UTANG ...ooooooocoooooooooooooo.ooo.oc 
21 Utang Baik dan Utang Buruk... 
241  Nilailah Utang Anda ....ooocoooo 
21.2 Buatlah Perencanaan Anggaran/Budget 
21.3 Kurangi Pengeluaran Anda... 
21.4 Mulailah Menabung ......oocoooo 
21.5 Bayar Utang Anda... 
2.2 Utang Kartu Kredit ....oooooooooooooo 
2.21 Cara Perhitungan Kartu Kredit ................ 
2.2.2 Biaya Asli dari Pembelian................ 
2.2.3 Melunasi Utang Kartu Kredit................ 
2.2.4 Beberapa Tip Lain......ooocooooo 
2.3 Utang KPR...oocooooooooo”ooo.o”oooooooooooo. 
MENABUNG DENGAN SMART ...ecooooooooooooooo 
31 Tip Menabung dengan Smart... 
3.2 Mengapa Harus Menabung?....oooooooooo 


3.21 Pentingnya Tabungan Sebagai Dana 
Talangan Emergency.......oooooooooo 


3.2.2 Di mana Harus Menyimpan Tabungan... 
3.2.3 Menabung dengan Otomatis ................. 


3.2.4 Mengurangi Pengeluaran ........oo 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 
28 


Daftar Isi 


3.3 Mengajari Anak untuk Menabung .....oo 58 
3.31 Mengenai Uang Saku ......ocoooooo 61 
3.4 Kebiasaan-kebiasaan yang Harus Dilakukan 
oleh Penabung....oocooooooooooooooo. 63 
BAB 4 INVESTASI.......cooooooocoooo.cooooooooooooo.oo.o.ooo.—oo.oooo... yA! 
41 Tip Investasi dari Warren Buffett..................... 72 
4.2 Investasi Properti .......oooooocooooooooooooooooo 74 
4.21 Berbagai Jenis Investasi di Properti....... 77 


4.2.2 Apa yang Harus Diketahui Sebelum 


Membeli RUMah.........cooooW#W Wo. 83 

4.2.3 Kesalahan-kesalahan dalam Investasi 
Properti... 86 
4.3 Investasi Saham......oooooooooooooooooo.oooo.oooo 94 
4:34 AFtI SAK AM sensei nenen 94 
4.3.2 Cara Memeroleh Keuntungan................ 95 
4.3.3 Risiko SahaM ......oooooooooo Woo 95 
4.3.4 Membeli Saham .......oooooo Woo 97 
4.4 EMAS ..cooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 99 
4.41 Kapan Harus Membeli........oooooooo 99 


4.4.2 Siapa yang Cocok Jadi Investor Emas.... 100 
4.4.3 Emas Sebagai ASUraNSI .......ooocoo. 100 


4.44 Berapa Persen Aset yang Harus 
DIE MAS KAN can eisnn antena banana 101 


4.4.5 Jenis-jenis EMas.......ocoooocoooooooo 101 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi! 


BAB 5 ENTREPRENEURSHIP .....ooooooocoooooo.oooooooooooooooooo 105 
51 Mengubah Mindset untuk Entrepreneur ........ 105 

511 Mencari Dukungan Keluarga............... 106 

5.1.2 Bentuk BisniS.......oooocoooo.ooooo 110 

5.1.4 Lokasi Perusahaan ........ooooooooooo 111 

5.2 Mendapatkan Karyawan Berkualitas.............. 112 


5-3 


5.21 Kualitas yang Harus Dimiliki Eksekutif... 113 


5.2.2 Metode Mencari Karyawan ..........o... 113 
5.2.3 Tingkat TUTN OVEF woo 114 
5.2.4 OUtSOUFCING oo 115 
Memilih Partner .......oooooooooooooooo.oooo 117 
5.31 Pasangan yang Ideal... 118 
5.3.2 Partner yang Sempurna... 119 
5.3.3 Apa yang Dicari dari Partner................... 120 
5:34: “Profil Partner aksen esunuka 121 
5.3.5 Partner yang Salah ........oooooooo 123 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 
Mengenal 


Pola Hidup Positif 
Secara Finansial 


Kalau Anda membeli buku ini, kemungkinan besar Anda ingin 
menjadi orang yang kaya. Atau dengan kata lain orang yang 
punya pola hidup finansial positif. Pola hidup positif adalah pola 
hidup hemat. 


Anda ingin jadi orang kaya bukan? Hidup hemat adalah kon- 
sekuensi dari pola hidup yang positif secara finansial. Mungkin 
Anda berpikir bahwa hidup hemat artinya “menekan” diri atau 
“membatasi” diri sehingga kebutuhan-kebutuhan Anda tidak 
terpenuhi hanya agar Anda bisa memiliki tabungan lebih 
banyak. 


Apakah itu betul? Ternyata tidak. Yang dimaksud hidup hemat 
atau hidup dengan pola yang positif bukanlah dengan cara tidak 
membeli kebutuhan-kebutuhan Anda. Tapi dengan hidup yang 
lebih smart sehingga Anda bisa membiayai hidup dengan lebih 
baik dan menggapai kehidupan lebih cerah sesuai dengan 
impian Anda. 


Jadi, hidup hemat adalah hidup dengan manajemen uang yang 
lebih smart. Ketika Anda tahu pendapatan Anda, Anda bisa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi! 


mengerem pengeluaran Anda sehingga pengeluaran Anda 
selalu di bawah pendapatan Anda. 


Dengan manajemen keuangan yang baik, Anda bisa mengambil 
keputusan bagaimana uang Anda dikeluarkan. Misalnya kapan 
harus membeli sepatu? Kapan saat yang tepat untuk beli mobil 
baru? Dan sebagainya. 


Kalau Anda punya perencanaan keuangan yang hemat dan 
smart, Anda akan tahu berapa banyak yang Anda mampui dan 
sebatas yang tidak Anda mampui. 


Dengan manajemen uang yang smart, Anda juga tahu kapan 
harus membayar utang, tabungan, investasi, dan lainnya. Anda 
harus bisa meregangkan uang semaksimal mungkin untuk 
kebutuhan satu bulan. Artinya Anda harus belajar bagaimana 
memeroleh hasil semaksimal mungkin dengan pengeluaran 
yang seminimal mungkin. 


Jika Anda orang smart secara finansial, Anda harus bisa mencari 
tempat termurah untuk belanja. Jika perlu menimbun/menyetok 
saat melihat ada barang dengan harga istimewa. 


Ketika Anda punya kebiasaan belanja hemat, Anda akan 
memiliki kontrol penuh mengenai pengeluaran Anda. 


Pola hidup sederhana juga berarti memanfaatkan kreativitas 
Anda. Karena Anda dituntut untuk mencoba melakukan sesuatu 
secara sendirian dulu sebelum menggunakan jasa orang lain, 
yang berarti Anda tidak perlu membayar orang lain. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mengenal Pola Hidup Positif Secara Finansial 


Misalnya, Anda bisa mengganti oli motor atau mobil Anda 
sendiri. Anda juga bisa menjahit lubang di baju atau celana Anda 
sendiri dan juga contoh kreativitas lainnya. 


Masa depan selalu mengharapkan kreativitas Anda untuk bisa 
melakukan banyak hal dalam hidup. Karena itu, gaya hidup 
hemat membuat Anda bisa menjadi orang yang kreatif. 


1.1 MENGAPA HARUS HIDUP HEMAT 


Pola hidup hemat memiliki konsekuensi manajemen keuangan 
yang lebih baik, lebih hemat, dan lebih kreatif. Lalu apakah 
semua ini menghasilkan sesuatu yang positif dalam hidup. 
Dengan kata lain, apakah kehidupan Anda akan lebih baik 
setelah menerapkan hidup hemat? 


Jawabnya adalah TENTU SAJA. 


Hidup hemat akan menghadirkan berbagai kesempatan dalam 
kehidupan Anda yang sebelumnya sepertinya tidak pernah 
Anda impikan. 


Misalnya membayar semua utang Anda, lalu membiayai sekolah 
anak-anak Anda. Punya banyak cadangan dana yang berman- 
faat untuk keamanan Anda, wisata ke luar negeri atau keliling 
dunia. Semua bisa dilakukan kalau Anda punya uang banyak. 


Gaya hidup hemat berarti memeroleh apa yang sebenarnya 
Anda inginkan dalam kehidupan dan bagaimana menjadikan itu 
bisa terjadi. Jadi dengan membatasi pengeluaran, bukannya 
Anda menjadi serba terbatas, tetapi justru memungkinkan Anda 
hidup tanpa batas. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi! 


Tentukan apa yang Anda inginkan dalam hidup, lalu biarkan 
gaya hidup hemat ini menjadikan cita-cita Anda ini menjadi 
kenyataan. 


1.2 PENGATURAN ANGGARAN 


Budget yang terencana dengan baik akan membuat Anda 
mudah mencapai gaya hidup hemat. Berikut ini beberapa tip 
dalam pengaturan anggaran. 


1.2.1 Tuliskan Semua Pengeluaran Bulanan 


Akseslah pengeluaran bulanan Anda. Buat daftar biaya penge- 
luaran bulanan reguler, termasuk uang yang Anda keluarkan 
untuk berwisata atau senang-senang, hobi, dan jalan-jalan. 


Selain itu, daftarkan pengeluaran minimum yang harus Anda 
bayar, misalnya utang-utang Anda. Anda bisa menggunakan 
form khusus untuk budget agar mempermudah pekerjaan Anda. 


Cara Membuat Worksheet untuk Pengeluaran Bulanan 


Pengeluaran bulanan menjelaskan bagaimana Anda biasanya 
menghabiskan uang Anda? Untuk memudahkan Anda mencatat 
pengeluaran bulanan, Anda bisa menggunakan worksheet untuk 
mendaftar semua pengeluaran bulanan Anda. 


Pengeluaran biasanya dibagi menjadi pengeluaran tetap dan 
pengeluaran fleksibel. 


" Pengeluaran tetap: Pengeluaran yang harus dibayar 
secara reguler, termasuk biaya pokok Anda. Jika penge- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mengenal Pola Hidup Positif Secara Finansial 


luaran muncul tiap bulan, tetapi berbeda dari bulan ke 
bulan, Anda bisa mengisikan rata-ratanya saja. 


" Pengeluaran fleksibel: Pengeluaran atau aktivitas yang 
tidak muncul setiap bulan. Atau yang bisa Anda kontrol 
jumlah dan kapan pengeluarannya. 


Berikut ini contoh tabel di mana Anda bisa menentukan apakah 
pengeluaran Anda termasuk pengeluaran tetap atau penge- 
luaran fleksibel. Kalau pengeluaran tetap, masukkan di kolom A, 
sementara kalau pengeluaran fleksibel, masukkan di kolom B. 


Apabila Anda memasukkan pengeluaran di kolom A, tidak ada 
cara lain untuk memperbaiki pengeluaran ini. Contohnya biaya 
listrik, sewa rumah, atau lainnya. 


Apabila Anda memasukkan pengeluaran di kolom B, ada ke- 
mungkinan Anda bisa mengubah jumlah yang Anda keluarkan. 
Misalnya pengeluaran untuk hiburan dan restoran yang ada di 
kolom fleksibel. 


Kategori Pengeluaran | Item Pengeluaran Pain Besaran 
Tetap Fleksibel 

Contoh 
Hiburan Makan di luar Rp30.000,00 
Tempat Tinggal Sewa rumah Rp200.000,00 
Tempat Tinggal Listrik/PAM Rp120.000,00 
Rumah 

Biaya kredit rumah 

Biaya perawatan 

Biaya tukang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi! 


Kategori Pengeluaran 


Item Pengeluaran 


A 
Pengeluaran 
Tetap 


B 
Pengeluaran 
Fleksibel 


Biaya bersih-bersih 
rumah 


Utilitas 


Kelistrikan 


Gas/minyak 


Air 


Sampah 


Telepon 


Akses internet 


Makanan 


Belanja sayur 


Restoran 


Snack 


Minuman 


Makan keluarga di 
luar 


Transportasi 


Leasing motor 


Leasing mobil 


Biaya transportasi 
(bis, ojek, dst) 


Kesehatan 


Asuransi kesehatan 


Biaya checkup 


Biaya obat-obatan 


Biaya ke dokter 


Penampilan 


Beli baju 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mengenal Pola Hidup Positif Secara Finansial 


A B 
Kategori Pengeluaran | Item Pengeluaran Pengeluaran | Pengeluaran 
Tetap Fleksibel 


Cuci laundry 


Potong rambut 


Jahit baju 
Hiburan 

Video 

Televisi kabel 

Olah raga 
Bayar utang 

Kartu kredit 

Utang lainnya 
Lainnya 


Jika wiraswasta, 
bisa dituliskan 
pengeluaran bisnis 
di sini 


Total Pengeluaran Bulanan 
Total dari Kolom A: 


Total dari Kolom B: 


Total Keseluruhan: 


1.2.2 Jumlahkan Semua Pendapatan 


Anda bisa menjumlahkan semua pendapatan Anda per bulan, 
termasuk uang yang Anda terima dari gaji, investasi, bonus, dan 


semua jenis income tambahan Anda. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi! 


Jika Anda adalah seorang karyawan, net income Anda adalah 
take home pay tiap bulan setelah dikurangi oleh biaya macam- 
macam. Jika Anda seorang wiraswasta, net income Anda adalah 
pendapatan bulanan dari laba. Perhitungan keduanya berbeda. 


Net income untuk karyawan 

Berikut ini contoh penghitungan net income untuk karyawan: 

1. Tentukan apakah gaji Anda mingguan, bulanan, atau harian. 

2. Lalu tentukan gaji Anda dalam sebulan, misalnya kalau 
mingguan, lihat berapa minggu dalam satu bulan. Jumlah 
minggu dalam setahun adalah 52, jika dibagi 12, maka rata- 


rata satu bulan adalah 4,33 minggu. Kalau Anda dibayar 
harian, sebulan biasanya rata-rata hari kerja adalah 25 hari. 


3. Kurangi biaya macam-macam seperti pajak dan lainnya. 
Hasil akhirnya adalah net income Anda. 


Net income untuk bisnis 
Cara menghitung net income untuk bisnis seperti berikut: 


1. Tentukan pendapatan bulanan dari bisnis total. 


2. Kurangkan dengan biaya penjualan dan biaya lainnya di 
bulan tersebut. Cek cash flow untuk pendapatan bulanan. 
Statement cash flow Anda harus menunjukkan semua cash 
dan ekuivalennya yang masuk dan keluar dari bisnis. 


3. Kurangkan dengan pajak kalau ada. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mengenal Pola Hidup Positif Secara Finansial 


1.2.5 Kurangkan Pendapatan dengan 
Pengeluaran 


Tes efektivitas bujet Anda dengan mengurangi pendapatan per 
bulan dengan pengeluaran per bulan Anda. Ini akan menunjuk- 
kan berapa banyak yang Anda miliki di akhir bulan. Jangan 
sampai negatif, kalau negatif, berarti ada yang tidak beres 
dalam budget Anda dan harus dirombak total. 


1.2.4 Atur Ulang Budget Anda 


Jika pengurangan budget di atas menghasilkan nilai negatif, 
Anda harus mengatur ulang pengeluaran Anda sehingga jumlah- 
nya positif. Lihat kembali daftar pengeluaran dan cari apakah 
ada yang bisa dipotong. 


1.2.5 Mengumpulkan Uang untuk 
Mengurangi Utang 


Jika Anda punya utang, pastikan budget Anda sudah mencakupi 
pembayaran minimum dari angsuran utang yang Anda bayar 
tiap bulan. Karena itu, jika masih kurang, lihat lagi di daftar 
pengeluaran, apakah ada pengeluaran yang masih bisa dipo- 
tong untuk membayar utang Anda. 


1.2.6 Menambah Tabungan dan Investasi 


Setelah utang beres dan masih ada sisa, saatnya membuat 
tabungan dan berinvestasi. Jumlah uang yang ditabung minimal 
cukup untuk emergency fund dan dana cadangan jika terjadi 
apa-apa terhadap diri Anda atau untuk keperluan lain seperti 
berlibur. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi! 


Lakukan investasi. Investasi ini hanya dilakukan kalau utang 
Anda sudah beres. Jadi kalau masih punya banyak utang, 
langkah investasi ini bisa dilewati karena melunasi utang adalah 
prioritas nomor satu. 


1.2.7 Jalankan Budget Anda 


Ketika Anda sudah membuat budget yang mengkover semua 
pengeluaran bulanan dan tujuan keuangan Anda, Anda tinggal 
menjalankan bujet untuk dites. Coba untuk hidup sesuai budget 
Anda dan rasakan bagaimana perbedaannya. 


1.2.8 Akses Budget Anda 


Di tiap akhir bulan, lihat lagi pada pengeluaran Anda untuk 
melihat apakah sesuai dengan budget yang Anda rencanakan 
atau tidak. Jika tidak, Anda harus bekerja lebih giat dan ketat 
untuk sesuai dengan perencanaan Anda. Atau Anda perlu 
mengatur ulang budget Anda agar sesuai dengan pengeluaran 
nyata Anda. 


1.2.9 Lakukan Penilaian Ulang 


Perancangan budget yang hemat tidak pernah selesai. Hal ini 
merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Lihat 
budget Anda tiap bulan untuk melihat area mana dari penge- 
luaran Anda yang berlebihan (overspending) dan potong hingga 
diperoleh budget yang langsing dan tepat. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mengenal Pola Hidup Positif Secara Finansial 


Berikut ini beberapa tip dalam membuat budget anggaran Anda: 


" Jujurlah terhadap kebiasaan pengeluaran Anda, maka 
Anda akan menghasilkan budget yang realistik alias sesuai 
kenyataan. 


" Jangan lupa bahwa budget ini harus menyenangkan. 
Jangan terlalu ketat sehingga Anda kesulitan memenuhi 
kebutuhan Anda. 


" Jangan takut untuk mengubah bujet Anda. Bujet yang 
baik selalu berevolusi. 


Dalam membuat bujet, perhatikan faktor keterbukaan anggota 
keluarga. Disadari atau tidak sampai sekarang ini masih banyak 
keluarga yang saling tidak jujur tentang penghasilan dan uang 
yang dimiliki oleh anggota keluarga. 


Tiap rumah tangga bisa berbeda-beda pengelolaan keuangan- 
nya. Tetapi akan menjadi masalah jika salah satu pihak merasa 
sangat membutuhkan uang, sedangkan yang lain memiliki 
banyak uang (dan tidak diberitahukan ke pasangannya). 


Padahal kebutuhan tersebut untuk kepentingan bersama. 
Indikator ini masih sangat kentara dalam kehidupan masyarakat 
dengan adanya istilah “duwit lanang”, atau uang yang hanya 
boleh digunakan oleh pihak lelaki, sementara pihak wanita tidak 
diberi. 


Mindset dalam suatu keluarga juga biasanya menjadi faktor 
yang berpengaruh terhadap ekonomi rumah tangga. Mindset 
malas, bodoh, dan malu untuk usaha mencari tambahan peng- 
hasilan, akan sangat berbeda dengan sikap hidup keluarga yang 
memiliki etos kerja tinggi. 


11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi! 


Kalau dilihat fakta di lapangan, keluarga miskin umumnya di- 
sebabkan oleh sikap hidup negatif seperti di atas. Anggota 
keluarga mereka lebih suka ngerumpi, tidur-tiduran, atau 
bermalas-malasan daripada bekerja keras membanting tulang 
memeras keringat. 


Faktor lain yang dapat memengaruhi adalah faktor lingkungan. 
Keluarga yang hidup dalam lingkungan pedesaan tentu memiliki 
pengaturan ekonomi sangat berbeda dengan keluarga yang 
tinggal di perkotaan, atau di lingkungan perumnas. 


Pola hidup di desa lebih sederhana, hemat, dan kental dengan 
nuansa sosial dibandingkan gaya hidup perkotaan yang cende- 
rung lebih sombong, egois, dan acuh. Meskipun kehidupan di 
pedesaan juga sudah mulai merambah yang demikian. 


Ada beberapa prinsip yang mungkin bisa kita jadikan pijakan 
dalam menyusun sebuah anggaran rumah tangga: 
Prinsip Pertama: 


Semua pihak di keluarga harus berpartisipasi, baik secara 
aktif maupun pasif (misalnya balita) dalam menyusun 
budget. Hal ini untuk mengakomodir semua kebutuhan dan 
menciptakan rasa memiliki. 


Untuk anak-anak, kegiatan penyusunan budget bisa dibuat 
mainan agar menyenangkan, mendidik, serta menjadi ajang 
latihan pengelolaan keuangan dari usia dini. 

Prinsip Kedua: 


Pengaturan budget sebaiknya dilakukan secara berkala dan 
lazimnya setahun sekali. Namun bisa juga setiap tiga atau 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mengenal Pola Hidup Positif Secara Finansial 


enam bulan sekali, budget yang telah disusun harus dimoni- 
tor dan dibandingkan dengan pengeluaran aktual. 


Apabila ada pengeluaran yang menyimpang atau melebihi 
anggaran, segeralah ambil tindakan pencegahan. Namun, 
kalau pengeluaran lebih sedikit, segera disisihkan jumlah 
yang lebih ke dalam bentuk simpanan. 
Prinsip Ketiga: 

Mulailah dengan menghitung jumlah pendapatan yang akan 
diterima. Kalau menghitung pendapatan, Anda harus 
konservatif. Tidak boleh menganggarkan pendapatan yang 
tidak realistis, apalagi dari sumber yang tidak jelas atau 
belum pasti. Misalnya, pembayaran piutang oleh teman, 
bonus, gaji ke-13, dan sebagainya. Alias pakai hitung- 
hitungan pesimis dalam menghitung penghasilan. 


Selain itu, perlu juga disepakati apakah hanya pendapatan 
suami yang dihitung atau suami-istri jika keduanya bekerja. 
Ini merupakan hal yang prinsipil dalam mengatur keuangan 
keluarga. 


Ketika suami-istri sepakat untuk mengelola keuangan secara 
bersama, semua pendapatan dan pengeluaran harus diper- 
hitungkan bersama-sama. 


Prinsip Keempat: 


Susunlah anggaran belanja secara komprehensif, tidak ada 
item yang tertinggal dan atur sesuai prioritas. Kalau perlu 
penyusunan harus sesuai dengan skala prioritas tersebut, 
misalnya primer, sekunder, atau tersier. 


13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi! 


Penyusunan dengan skala ini penting untuk menentukan 
mana yang benar-benar perlu dan mana yang bisa dikurangi 
atau dihilangkan, sekiranya budget kita defisit. 


Prinsip Kelima: 


Anggaran belanja harus menampung unsur-unsur tambahan 
dalam hidup yang kira-kira penting, walaupun tidak wajib, 
misalnya wisata dan lain-lain. Hal terpenting Anda merasa 
enjoy. 


Prinsip Keenam: 


Anda harus disiplin dalam pengeluaran. Sesuaikan penge- 
luaran dengan budget. Hanya dengan kedisiplinan, Anda 
dapat memastikan tertib anggaran dan mencapai impian 
hidup keluarga. 


1.5 TIP #1 BAGAIMANA MENGELOLA 
INCOME RUMAH TANGGA 


Di samping kaidah pokok di atas, Anda juga bisa memperhatikan 
beberapa tip berikut untuk mengelola income rumah tangga: 


1. Bersikap jujur. Anda harus jujur kapan terakhir kali Anda 
mengatur uang dengan bijak. Apakah Anda yakin bisa 
tracking 1004 pengeluaran Anda kemana saja? Atau 504 atau 
254? Atau malah kurang dari itu. 


Jawaban Anda penting karena mengindikasikan sebaik atau 
seburuk apa Anda mengatur uang Anda. Untuk memper- 
mudah bersikap jujur, Anda bisa menggunakan software 
komputer untuk mencatat pengeluaran Anda. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


